WikipediA 


Bahasa Khmer 


Bahasa Khmer atau Bahasa Kamboja adalah bahasa anggota cabang Mon- 
Khmer dalam rumpun bahasa Austro-Asiatik, diucapkan oleh sekitar 8 juta 
orang di Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, Tiongkok, Prancis dan Amerika 
Serikat. Bahasa Khmer menerima banyak bentuk dan kosakata dengan bahasa 
Thai sebagai akibat berabad-abad keduanya saling pinjam kata. Ada pula kata- 
kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, Pali, Prancis, dan China dalam bahasa 
Khmer. 


Daftar isi 

Abjad Khmer 

Konsonan 

Vokal 

Struktur silabus 

Ungkapan dasar 
Rujukan 
Pranala luar 


Abjad Khmer 


Alfabet Khmer diturunkan dari tulisan Brahmi dari India kuno melalui tulisan 
Pallawa, yang digunakan di India selatan dan Asia Tenggara selama abad 5 
dan 6 M. Inskripsi tertua dalam bahasa Khmer, ditemukan di Angkor Borei di 
Provinsi Takev di selatan Phnom Penh, bertahun 611 M. 

Alfabet Khmer secara dekat mirip dengan alfabet Thai dan Lao, yang 
keduanya dikembangkan dari abjad Khmer. 

Alfabet Khmer merupakan abjad suku kata yang masing-masing huruf 
matinya memiliki 2 bentuk, 1 dengan /a/ (rangkaian pertama) yang melekat 
dan 1 dengan /o/ (rangkaian kedua) yang melekat. Seluruh huruf mati 
memiliki bentuk tulisan di bawah garis yang digunakan menulis konsonan 
rangkap kedua. Pengucapan huruf mati bergantung pada apakah huruf mati 
terletak pada rangkaian pertama atau kedua. Huruf hidup ditandai dengan 
penggunaan tulisan terpisah atau diakritik, yang tertulis di atas, bawah, depan, 
setelah atau sekeliling huruf mati. 

Dalam teks bahasa Khmer tiada spasi antara kata, sedang spasi menandai 
akhir klausa atau kalimat. Meski ada usaha menstandardisasi bahasa Khmer 
tertulis, banyak memiliki lebih daripada 1 ejaan yang diterima. 


Konsonan 



Khmer 

fnrmtsi [p h i : osa: k h ma:e] 

Dituturkan di 

Kamboja, Vietnam, Thailand, 
Laos , Myanmar, Republik 
Rakyat Tiongkok, AS, Prancis, 
Australia 

Penutur 

15,7 hingga 21,6 juta (2004) 

bahasa 

■ Penutur ibu: 14,7 hingga 


20,6 juta 


■ Kamboja: 12,1 juta 

■ Vietnam: 1.055.174^ 

■ Thailand: 1,2 juta 

■ Amerika Serikat: 


190.000 


■ Prancis: sekitar. 50.000 


■ Australia: 22.000 


■ Kanada: 16.500 


■ Penutur bahasa kedua: 1 


juta di Kamboja ( tidak 
tercantum tanggal) 

Rumpun 

Austro-Asiatik 

bahasa 

■ Mon-Khmer Inti 


■ Khmero-Vietik 


■ Khmero-Bahnarik 


■ Khmerik 


■ Khmer 

Sistem 

Aksara Khmer (abugida) 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Kamboja 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

km 

ISO 639-2 

khm 

ISO 639-3 

Mencakup: 

khm (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=khm) - Khmer Tengah 

kxm (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=kxm) - Khmer Utara 




























Labial 

DentalPl/Alveolar 

Palatal 

Velar 

Glottal 

Plosive 

P(P h ) 

t(t h ) 

c (c h ) 

k (k h ) 

? 

Implosive 

b - b 

d ~ d 




Nasal 

m 

n 

r 

n 


Liquid 


r 1 




Fricative 


S 



h 

Approximant 

u 


j 


_ 


Vokal 


Vokal Khmer |I?1 


Vokal panjang 


e: 

£: 

i: 

0 : 


a: 

u: 

o: 

d : 


Vokal pendek 

i 

e 


i 

0 

B 

a 

u 

0 



Diftong panjang 

i0 

ei 

ee 

10 

01 

B0 

ao 

U0 

OU 

30 


Diftong pendek 


eo 






U0 

00 






Vokal Khmer I|W 






Vokal panjang 

i : 

e: 

e: 

£: 

m: 

0 : 

0 : 

a: 

u: 

o: 

o: 3: 

Vokal pendek 

i 

e 

£ 

LU 

0 

a 

u 

0 D 

Diftong panjang 

10 

a£ 


a0 


OU 

ao 

Diftong pendek 




£0 







W J 


Struktur silabus 



p 

b 

t 

d 

C 

k 

? 

m 

n 

p 

n 

j 

1 

r 

s 

h 

b 

t h 

k h 

p 



p h t- 

pd- 

p h c- 

p h k- 

p?- 


p h n- 

p h p- 

p h n- 

P h j- 

p h l- 

pr- 

ps- 

P h - 




t 

t h p- 

tb- 




t h k- 

t?- 

t h m- 

t h n- 


t h n- 

t h j- 

t h l- 

tr- 


t h - 

t h u- 



C 

c h p- 

cb- 




c h k- 

c?- 

E 

O 

c h n- 


c h n- 


c h 1- 

cr- 


c h - 

c h u- 



k 

k h p- 

kb- 

k h t- 

kd- 

k h c- 


k?- 

k h m- 

k h n- 

k h p- 

kg- 

k h j- 

k h l- 

kr- 

ks- 

k h - 

k h u- 



S 

sp- 

sb- 

St- 

s d- 


s k- 

S?- 

sm- 

sn- 

sp- 

sn- 


sl- 

sr- 



SU- 

st h - 


? 

















?u- 



m 



mt- 

md- 

mc- 


m?- 


mn- 

mji- 



ml- 

m r- 

ms- 

mh- 




i 

lp- 

lb- 




lk- 

1?- 

lm- 



in- 





Ih- 

lu- 


lk h - 


Ungkapan dasar 

■ Bahasa Khmer: tet khmer 

■ halo: fyw soursdey 

■ selamat tinggal: aminiu lea hey 

■ maaf: fymsifu som tos 

■ tak masalah: msucTn kmean panh-ha 

■ Terima kasih: Hinan Or kun 

■ Berapa banyak: tcjums Tlai punman 

■ ya: tns bart (lelaki)/ tnw jah (perempuan) 









■ tidak: ts teh 

■ saya tidak mengerti: SHSLUtuts kngom men yol teh 

■ di manakah toiletnya?: thususmsiscun? ter bantub tek nov ti na? 

■ Apakah Anda mampu berbahasa Inggris?: iSHnltinaj Htitnfu ts? ter nak niyay Anglais teh? 

Rujukan 

1. A Perkiraan jumlah penutur bahasa Khmer di Vietnam oleh Ethnologue.com (http://www.ethnologue.com/show_la 
nguage.asp?code=khm) in (1999) 

2. A http://hmongrp.wisc.edu/IPPL%20Khmer/inetpub/wwwroot/ipa/khmer/khmer.html 

3. A Kesalahan pengutipan: Tag <ref > tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama SIDWELL 

4. A Kesalahan pengutipan: Tag <ref > tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama ELL 


Pranala luar 


■ Ethnologue.com (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=KM 

R) 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Khmer 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Khmer&oldid=15049852" 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2019, pukul 16.03. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan 
Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
















